BIG GOD 


“Berilah kepada Tuhan kemuliaan namaNya 
sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan 
kekudusan!” (Mazmur 29:2). Di Mazmur ini, 
Daud mengajak setiap orang dan bahkan malaikat 
untuk memuji Tuhan, karena kebesaran-Nya yang 
ajaib. 

Kebesaran dan kemuliaan Tuhan 
dinyatakan melalui hasil karya-Nya (ciptaan-Nya) 
yang dahsyat yaitu: alam semesta. Yang dimaksud 
“Suara Tuhan” adalah guruh, yaitu suara 
menggelegar di langit yang biasanya menyertai 
munculnya petir (Keluaran 9:23: 9:28: Ayub 37:4: 
Mazmur 18:14). 


GENTAR 


Kita sering gentar kalau melihat petir 
menyambar disertai dengan suara guruh yang 
menggelegar, karena memang fenomena alam itu 
sungguh dahsyat. Ilmu pengetahuan menjelaskan 
bahwa hal itu terjadi karena adanya loncatan 
energi yang tersimpan di awan. 

Menurut kamus bahasa Indonesia 
“energi” diartikan sebagai kemampuan untuk 
melakukan kerja, yang berarti tenaga untuk 
bergerak, untuk melakukan sesuatu, dengan 
demikian kita dapat simpulkan bahwa “energi” 
adalah “kehidupan”, karena dalam kamus juga 
diartikan bahwa hidup adalah terus ada, bergerak 
dan bekerja sebagaimana mestinya, tidak 
terbayangkan hidup tanpa energi. 

Ketika Allah memulai menciptakan langit 
dan bumi, maka yang pertama Dia ciptakan 
adalah “energi” ketika Dia berfirman “Jadilah 
terang”. “Terang” dalam bahasa Ibrani dipakai 


kata “Or” artinya panas (energi). 

Jadi yang dikatakan “terang” adalah 
“energi”, dengan demikian kita tahu bahwa 
Allah menciptakan energi pada hari pertama 
dan baru kemudian menciptakan benda-benda 
penerang di hari ke empat (Kejadian 1:14-19). 

Kita tidak boleh menyembah kepada 
alam dan segala yang dari alam, tetapi 
sembahlah sang Pencipta Alam semesta ini. 
Itulah yang dikatakan Daud, “Kepada TUHAN, 
hai penghuni sorgawi, kepada TUHAN sajalah 
kemuliaan dan kekuatan! Berilah kepada 
TUHAN kemuliaan nama-Nya, sujudlah kepada 
TUHAN dengan berhiaskan kekudusan!” (ayat 
1-2). 


TAKUT AKAN ALLAH 


Allah selain Maha Kasih juga adalah 
Allah yang Maha Adil. Oleh karena itu 
kita juga harus mengasihi Tuhan sekaligus 
gentar kepadaNya. The Oxford Concordance 
mendaftar lima belas perikop dari Kitab Suci 
yang di dalamnya kita diperintahkan untuk 
mengasihi Tuhan, atau di mana kasih kepada 
Tuhan ditekankan sebagai suatu hikmat. 
Namun konkordansi yang sama mendaftar 
empat puluh enam perikop di dalam Alkitab 
di mana takut akan Tuhan diperintahkan atau 
didaftar sebagai suatu hikmat! 

Tiga ayat yang berbeda di dalam 
Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa “takut 
akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat” 
(Mazmur 111:10: Amsal 1:7: Amsal 9:10). 
Kita diberitahu bahwa takut akan Tuhan 
memperpanjang umur kita (Amsal 10:27: 


19:23: 14:27). Kita diberitahu bahwa takut 
akan Tuhan adalah cara menuju kesuksesan 
dan kelimpahan (Amsal 15:16). Dan semua 
orang-orang saleh yang dicatat dalam Alkitab 
ditekankan sebagai orang-orang yang takut akan 
Tuhan. Salomo, orang yang paling bijaksana 
di bumi, berkata, “Takutlah akan Allah dan 
berpeganglah pada perintah-perintah-Nya, 
karena ini adalah kewajiban setiap orang” 
(Pengkhotbah 12:13). 

Namun Alkitab berkata bahwa orang- 
orang berdosa yang terhilang tidak takut kepada 


Allah. Dalam daftar dosa-dosa yang mengerikan 
dari umat manusia yang terdapat di dalam 
Roma 3:9-18, kalimat klimaks menunjukkan 
kerusakan hati manusia duniawi, dijelaskan 
dalam kata-kata berikut ini, “Rasa takut kepada 
Allah tidak ada pada orang itu” (Roma 3:18). 
Tuhan yang dahsyat itu adalah 
Tuhan yang mengasihi umat-Nya, Dialah 
yang menjadi sumber berkat dan sumber 
kekuatan bagi umat-Nya. “TUHAN kiranya 
memberikan kekuatan kepada umat-Nya, 
TUHAN kiranya memberkati umat-Nya dengan 
sejahtera!” (Mazmur 29:11). Muliakanlah Dia!!! 
Halleluya!!! IM (Pdt. Samuel Handoko) 


“BERILAH KEPADA TUHAN KEMULIAAN NAMANYA SUJUDLAH 


KEPADA TUHAN DENGAN BERHIASKAN KEKUDUSAN!” 
(MAZMUR 29:2). 


t. Gregorius mengajukan empat tipe 
S kesombongan. Yang pertama adalah ketika 

kita beranggapan bahwa apa yang kita miliki 
adalah hasil keringat kita sendiri. Yang kedua adalah 
ketika kita merasa berhak mendapatkannya, padahal 
sesungguhnya apa yang telah kita terima dari Allah 
merupakan suatu anugerah. Ketiga adalah ketika kita 
beranggapan bahwa diri kita memiliki suatu kebaikan 
yang tidak kita miliki. Kita katakan bahwa kita memiliki 
sesuatu, misalnya kejujuran atau kebaikan, padahal 
kita tak memilikinya. Tipe keempat adalah ketika kita 
menghendaki diunggulkan dari yang lain dan kita 
menjatuhkan yang lain dengan kritik yang merusak. 

Sekarang, jenis kesombongan yang paling 

umum adalah mencintai diri sendiri secara berlebihan 
dengan melihat kecakapan kita sebagai sesuatu yang 
berasal dari diri kita sendiri dan bukan dari Allah. Itulah 
sebabnya mengapa orang yang dikuasai kesombongan 
itu buta terhadap kelemahan-kelemahannya, sementara 
orang yang tidak sombong akan berupaya mengubah 
kelemahan-kelemahannya menjadi kebaikan. Tuhan 
membenci kesombongan! 


MENIPU 

“Hendaklah dengan rendah hati 
yang seorang menganggap yang lain lebih 
utama dari pada dirinya sendiri:” (Filipi 2: 
3b). Kesombongan akan menghancurkan 
hubungan kita dengan orang lain. 
Kesombongan bisa muncul dalam banyak 
cara, seperti kritikan, persaingan, dan 
tidak mau mengalah. Yang salah dengan 
kesombongan adalah menipu diri sendiri. 
Orang lain bisa melihatnya di dalam diri 
kita tapi kita tidak bisa. Bila Anda memiliki 
masalah dengan kesombongan, Anda tidak 
bisa melihatnya dalam hidup Anda. 

Bagaimana Anda dan saya bisa 
memiliki kerendahan hati? Dengan 
cara mengijinkan Yesus Kristus untuk 
mengendalikan pikiran, hati, sikap dan 
reaksi kita. Efesus 4: 23-24 mengatakan, 
“Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan 
pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, 
yang telah diciptakan menurut kehendak 
Allah di dalam kebenaran dan kekudusan 
yang sesungguhnya.” 

Bagaimana Anda bisa menjadi 
manusia yang diperbaharui? Bagaimana 
Anda bisa memiliki cara pikir yang berbeda? 
Hukum dasar dari sebuah hubungan adalah 
semakin sering Anda meluangkan waktu 
bersama seseorang, Anda akan menjadi 
seperti orang tersebut. 


BERSAMA-NYA 

Jika Anda banyak menghabiskan 
waktu dengan orang pemarah, Anda 
akan menjadi pemarah. Jika Anda banyak 
menghabiskan waktu dengan orang- 
orang yang bahagia, Anda akan menjadi 
lebih bahagia. Jika Anda ingin memiliki 
kerendahan hati, maka Anda harus 
menghabiskan banyak waktu bersama 
dengan Yesus Kristus. Dia teladan dalam 
kerendahan hati. 

Dia ingin membangun hubungan 
dengan Anda. Dia ingin Anda untuk 
menghabiskan waktu bersamanya dalam 
doa dan membaca firman-Nya. “Hendaklah 
dengan rendah hati yang seorang 
menganggap yang lain lebih utama dari 
pada dirinya sendiri:.... Hendaklah kamu 


dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran 
dan perasaan yang terdapat juga dalam 
Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa 
Allah, tidak menganggap kesetaraan 
dengan Allah itu sebagai milik yang harus 
dipertahankan. (Filipi 2: 3b, 5-6). 

Tidak ada yang lebih rendah hati 
seperti Tuhan Yesus, yang turun dari 
Surga ke dunia untuk menjadi serupa 
dengan manusia, mati di kayu salib, 
dan dibangkitkan bagi kita. Ketika Anda 
menghabiskan waktu bersamaNya, hal itu 
akan membuat Anda menjadi lebih rendah 
hati, dan itu akan membangun hubungan 
Anda, denganNya dan juga orang-orang di 
sekitar Anda. 

Saya ingin menjangkau lebih banyak 
orang, terutama teman-teman saya. Maka 
dari itu, saya belajar untuk menempatkan 
diri. Saya belajar menyesuaikan diri dengan 
lingkungan. Saya belajar untuk rendah hati. 
Karena setiap orang suka bergaul dengan 
orang yang rendah hati. Sebaliknya, tidak 
ada yang suka dengan orang sombong. 
Jadilah rendah hati! 8 


N 


GUN 
GAN ANDA 
NDA UNTUK 
WAKTU 
LAM DOA D 


N 


N 


IEMBAN 
DENG 


DIA ING 
HUBUNGA 
DIA INGIN 


N N 
N N 


N 


A 


ks 
N 


N G 
MENGHABISKA 
BERSAMANYA D 


N 


N 


NN 
N 


MEMBACA FIRMA 


Y, A 


CV PUSTAKA 
RAJAWALI 


AGUSTUS 


Rekaman kotbah MSTV 
dapat dipesan melalui 
Pustaka Rajawali 
dengan menghubungi 
031.6000.7000 ext. 204 
W @cmStv 


www.mstv.tv 


Saksikan MSTV 

via mobile di 

iPhone/ iPad, 
Blackberry & Android: 
http://mstv.tv 


# Tayangan recorded 
dapat berubah 
sewaktu-waktu kecuali 
Live Streaming 


Recorded at 
MSTV.TV 


Ibadah Live 
& MSTV.TV 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


“The Boat” 

Pk. 02.00, 05.00, 
14.00, 17.00 WIB 
/ www.mstv.tv 
Pdt. Surya Onggo 


Now Available! 


9 Khusus tayangan live 


7 www.msiv.com 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu II GMS 
: Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB 

: / www.mstv.tv 


O 


# (Re-run) 
: Before 30 Show 


“Miracles Edition” 


: Pk.10.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


“Jeritan Darah Yesus” 


: Pk. 02.00, 05.00, 

: 14.00, 17.00 WIB 

: / www.mstv.tv 

: Pdt. Philip Mantofa 


! Mawar Sharon 


Women 
Pk. 10.00 WIB 


' /GMS Main Hall 


! Before30 English 


Pk. 08.00, 11.00, 


! 20.00, 23.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


Mawar Sharon Senior 


Pk. 10.00 WIB 


/ Chapel 
: dr. Minarni 


@ 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu III 
GMS Pusat 

Pk. 08.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 
/ www.mstv.tv 


@ 


“Mengalahkan 
Keputus asaan” 

Pk. 02.00, 05.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 23.00 WIB 

/ www.mstv.tv : 
Pdt. Leonardo Sjiamsuri : 


: Tayangan Ulang 

: Ibadah Minggu IV 
: GMS Pusat 

: Pk. 08.00, 11.00, 

: 20.00, 23.00 WIB / 
: www.mstv.tv 


: “Pekerjaan” 

: 02.00, 05.00, 14.00, 

: 17.00 WIB 

: /www.mstv.tv 

: Pdt. Leonardo Sjiamsuri 


! Doa Malam Spesial Hari 
: Kemerdekaan “Indonesia 


: Menyembah Tuhan” 
: Pk. 19.00 WIB / 

: GMS Main Hall 

: Pdt. Welyar Kauntu 


3 | ) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.19.30 WIB 

: / www.mstv.tv 


$ KT 
TYARA 


T JEMAAT GMS (PUNYA NI), 


« LULUS MSJ 152 
. MENGIKUTI INTERVI 


UNTUK 
» ALLSTARS PUSAT SORE 
» IBADAH SU ER 


“1 
« IBADAH ALLSTARS 

CARA: 

KETIK (NAMAI 


WRuM KE 081-837-7734 
(TRAINING DIADAKAN BULA 


CE 
€ SATURDAY SERVI 
VOLTAGE SATUA DA SU KOMAN 


| AUMURI.. (Nu) KODE PELAY bag 


EW &£ TRAINING PELAYAN ANAK 


RPRO M 
UNGGAL & KLAMPIS) 


LANO wp /PIN BB) 


N SEPTEMBER) 


: Before30 English 
: Pk. 08.00 & 11.00 WIB 
: / www.mstv.tv 


: (Re-run) 

: Before 30 Show 

: “Miracles Edition” 
: Pk.15.00 WIB 

: /www.mstv.tv 


: Army of God Pelajar 
: Pk.16.00 WIB 
: / GMS main hall 


Pro-M Revolution 
: Pk.19.00 WIB 
: / GMS main hall 


Setiap Selasa, 
Pk. 19.00 WIB 


: Sunday Service 


Pk.07.00, Pk.10.00, 
Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 


: / GMS main hall 


: EagleKidz 
: jadwal lihat di hal. 8 


: Persembahan Diakonia 


' & Misi 
: di setiap ibadah 


: Army of God Pemuda 


Pk.13.00 WIB 


| / GMS main hall 


Before 30 Show 


“Miracles Edition” 
Pk.13.30 WIB 
/ www.mstv.tv 


Setiap Kamis, 
Pk. 18.00 WIB 


Jl. Semampir 1 No.68 Kediri-Jatim 
CP. Bpk. Sunggana: 0838.49811123 


GEREJA 


MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

WS @gmschurch 
@GMSwarta 

Mloereja mawar sharon 


GMS Surabaya 


ebaktian Umum | Pk. 07.00 
ebaktian Umum II Pk. 10.00 
ebaktian Umum III Pk. 16.00 
ebaktian Umum IV Pk. 19.00 
ebaktian Pemuda Pk. 13.00 
ebaktian Anak Pk. 07.00 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 
ebaktian Anak II Pk. 10.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper - Voltage) 
ebaktian Anak III Pk. 16.00 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper -# Voltage) 

English Service 
(MSGS It.1) Pk. 16.00 
ebaktian Anak IV Pk. 19.00 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 


Keb. Pelajar 
Sabtu Pk. 16.00 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 
ebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 

Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa “Immanuel” Prigen 
eb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 

eb. Umum -Anak| pk. 08.00 WITA 
eb. Umum 4 Anak II pk. 11.00 WITA 
eb. Youth pk. 14.00 WITA 
eb. Profesional Muda pk. 17.00 WITA 
eb. Doa Malam (Jumat) pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Unity Surabaya Timur 


Keb. Umum 4 Anak 1 Pk. 07.30 
Keb. Umum # Anak 2 — Pk. 10.00 
Keb. Umum # Anak 3 Pk. 16.00 


Ruko Klampis Sguare 
blok A no. 22-23, 
Jl. Klampis Jaya Surabaya 


Cp. Melyana (089677931982 / 08883001800) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 
“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, 

& Rungkut 
Keb. Umum 4 Anak 
Jl. Siwalankerto 145 
Cp. Deky (031-70717173) 


Pk. 07.00 


GMS Revelation Surabaya Barat 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum # Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum #- Anak 2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum | - Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum III - Anak Pk. 16.00 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 
Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 
Ibadah Pemulihan (Jumat) — Pk.19.00 


Sebelah “HERO” Supermarket, KAV.A2 
No. 27-82 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Keb. Umum Pk. 07.00 
Keb. Umum Pk.17.00 
Keb. Youth Pk.10.00 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 


Keb. Keluarga 4 ProM I 07.00 
Keb. Anak I 07.00 
Keb. Keluarga 4 ProM II 10.00 
Keb. Anak II 10.00 


Keb. Keluarga 4 ProM III 
Keb. Pelajar - Pemuda 
Doa Malam (Rabu) 

Jl. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 


Kop mol mel Ae) Snp A0) 30) 
PE 
» 
Oo 
S 


GMS Jombang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum I Pk. 16.00 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk.10.00 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-854337 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Umum I 4 Anak I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Anak II Pk. 16.00 
Keb. Remaja Pk. 10.00 


Crown Hotel, Venezia Room Lt. 2, 


Jl. Supriyadi 41 (Cp. Andreas 0896 6941 0754) 


GMS Revival Jember 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Umum III Pk. 16.00 
Keb. Youth Pk. 13.00 
Doa Malam (Jumat) Pk.19.00 


Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 
Eaglekids | Pk. 07.30 
Eaglekids II Pk. 17.00 

Jl. Trunojoyo 26, Jember. 

Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk.18.30 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 

CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Amanat Agung Magelang 


Keb. Umum I Pk. 07.00 
Keb. Umum II Pksioo 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Pro-m (Sabtu) Pk. 19.00 


Jl. Gatot Subroto 408 

CP:Irma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-5515771, 0293-314652 Fax: 
0293-313017 


GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


Keb. Umum - Anak Pk. 08.00 
Keb. AOG 1 Pk. 13.00 
Keb. AOG 2 Pk. 16.00 


Jl. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


Keb. Umum - Anak Pk. 10.00 
Keb. Umum - Anak II Pk. 16.00 
Keb. AOG Pk. 13.00 


Gereja Mawar Sharon “Tower of Victory” 
Menara Mas Building 3rd floor 

Jl. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 
CP: Bevi (08995585032) 


GMS Solo 

Ibadah Pro-M Pk. 19.00 
(Sekret: dr. Supomo 77,79) 

Ibadah Umum I #Anak | Pk. 10.00 
Ibadah Umum Il-- Anak II Pk.16.00 
Ibadah Youth Pk.13.00 


Aston Solo Hotel, Ballroom Lt.5 
Jl. Slamet Riyadi 373 Solo 
Sekret: dr. Supomo 75,77, 
Telp/ Fax: 0271-723172 

CP :Daniel S. 089627282614 


GMS Favour Jakarta 
Ibadah Umum I #Anak | 
Ibadah Umum Il Anak II Pk. 16.00-18.00 
Ibadah Youth Pk. 13.00-15.00 
Central Park Mall, Podomoro City, 

Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, Fax: 021- 
56985785 


Pk. 10.00-12.00 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


Keb. Umum - Pro-M Pk. 10.00 
Keb. Anak Pk. 10.30 
Keb. Youth Pk. 13.00 


Meeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 
Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Setrawangi 

Komp. Setrasari Mall A-6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. Umum II - Anak Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 


Sagita Hotel Balikpapan, 

JL. Mayjend Soetoyo 69 (0542-820300) 
Sekre: Jl. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
CP: Charles: 081545917777 

Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 

Keb. Umum (Lt. M2 — R.Lavender, Adelweis) 
. 10.00 WITA 

eb. Anak (Lt. M2 — R.Jasmine & R.Crysant) 
. 10.30 WITA 

eb. Youth (Lt.M2 — R. Lavender, Adelweis ) 
. 13.00 WITA 

IOTEL G-SIGN, Jl. A. Yani km.4,5 

ekret : Jl. Mahat Kasan 52, 

impang Gatot VI 

P : Yuliana (0511 ) 3262458 


NYI YLXUAU 


wa 


MS Grace Samarinda 

eb. Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.2, Jl. Rajawali no.8 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 
lanet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 

ekre.: Ruko Citraland BL 17, 

. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 

Cp: Brilli (081808822698) 


ARA 


syg 


GMS Glory of God Pontianak 


Keb. Umum (It.2) Pk. 10.00 
Keb. Anal PkS1O515 
Ibadah Youth Pk. 14.00 
Jl. A. Yani, Komplek A. Yani 

Sentra Bisnis Blok C-12, 

Megamall, Pontianak. 

Sekre: It.1, (0561- 760049) 

GMS Restoration Ambon 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk.13.00 
Hotel Swiss-belHOTEL, Jl. Benteng Kapaha, 
Sekretariat: Jl. Rijali no.26 Belakang Soya 


(Samping Kredit Plus) 

Telp. 0911-314570 

Cp: Erik (085347261119, 081804261119) 
0911-3348839 


GMS Saparua-MIk 


Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WIT 
Keb. Anak Pk. 15.00 WIT 


Jl. Depan Pasar Saparua 

(Ex BANK Danamon) 

Cp: James Loimehiapy 

(0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 


GMS Masohi (Maluku Tengah) 

Keb. Umum Pk. 09.30 WIT 
Keb. Anak Pk. 16.00 WIT 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


Jl. Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243536620 


GMS Tower of Strength Manado 


Keb. Umum | - Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb. AOG Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


Jl. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
(Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manado 
95115 

Cp : Nain S. (085240163011) 


GMS Breakthrough Kendari 

Keb. Umum Pk.17.00 WITA 
keb. Anak Pk. 17.15 WITA 
Ruko GMS, Jl. H. Supu Yusuf 

(depan hotel Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 
Jl. Samrat Pakadoodan Ling 3 

(Sebelah Yebenlin) 

Telp: 0438 — 30903 


GMS Tondano (HOR) 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian AOG Pk. 17.00 WITA 
Jl. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 

(Depan Kantor Pos Tondano) 

Telp: 0431 — 324046 


GMS Kotamobagu 

Kebaktian Umum - Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 
Jl. Sutoyo no. 28, 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 
Keb. Umum - Anak | Pk. 10.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 13.00 WITA 
Keb. Umum 2 # Pro-M Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency eks Eks Hotel Mercure, 
Jl. Daeng Tompo No. 8, Makassar 

Cp: Galih Chandra (0898 0077 950) 

Sek.: Jl. Chairil Anwar 30D-F 
(samping harapan baru Jl. Botolempangan) 


Telp : 0411-3625749, Fax : 0411-3625751 
GMS My Home Medan 

Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | - Anal Pk. 08.30 
Keb. Umum II - Anal Pk. 11.00 
Keb. Umum III -- Anal Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 14.00 


Sun Plaza, It. roof, Jl. 
Telp. 061-4501295, 


H. Zainul Arifin 7, 
fax. 061-4501296 


GMS True Vine Pekanbaru 
Keb. Umum (It.1) Pk. 09.00 WIB 
Keb. Youth (It.1) Pk. 11.30 WIB 


Keb. Anak (R. VIP A.B.C) Pk. 09.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
Sekretariat sementara : 
Jin. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 

CP: Irawati Santoso (0852 7575 2670), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


GMS Lighthouse Palembang 

Ibadah Umum 4 Anal Pk. 10.00 WIB 
Hotel Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 
Semeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 

CP : Paul (081332212471) 

Ibadah Youth : Pk. 14.00 WIB 
Komp. Ruko Graha Maju Motor 

Jl. Rasyid Nawawi No. 24-26F 

Telp (0711) 361425 / 366572 

CP. Theo (081995118283) 


GMS Lampung 
Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 

Jl. Dr. Susilo no. 4, Lampung 

CP: Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 10.00 

Kompleks ruko sentosa - belakang Toko 
Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 

Telp 0741- 5912 804 

CP : Edi Riyanto Ong - 0813 3824 7888, 
Weinna - 0812 6065 6562 


“Kita harus tetap menyembah Tuhan, meski 
mujizat belum terjadi, meski kenyataan 
tidak sesuai dengan harapan,” demikian 
disampaikan Ibu Jacglien Celosse, pencipta 
dan penyanyi lagu rohani, dalam kotbahnya 
di retret PUSH 6 yang diadakan di BDI, 
Prigen, hari Jumat (3/7) Ilalu. 

Jemaat sangat antusias dengan retret 
kali ini. Tercatat, lebih dari dua ratus tujuh 
puluh lima orang mengikuti sesi demi 
sesi sampai akhir. “Kemenangan terjadi 
jika kita bisa memenangkan hati kita, bisa 
mengendalikan perasaan kita,” kata Pdt. 
Judy Koesmanto pada hari Sabtu (4/7). 
Jemaat benar-benar disegarkan dan 
dikuatkan menghadapi kehidupan. Segala 
kemuliaan hanya bagi Tuhan! Sampai 
jumpa di retret PUSH yang akan datang. W 


EAGLEKIDZ S 


NEWS 


Perayaan ulang tahun GMS kedua puluh 
lima pada hari Minggu (28/7) lalu tidak 
hanya dirayakan di kebaktian umum dan 
AOG, tetapi juga di Ibadah Eaglekidz semua 
level (AllStars, Super Trooper dan Voltage). 
Setiap kakak dan anak yang datang 
memakai baju pesta warna-warni. 

Ibadah Eaglekidz Super Trooper dan 
Voltage merayakan ulang tahun GMS di 
Auditorium MSCS diawali dengan games 
yang seru dan ada tampilan dancer dari tim 
kreatif, dilanjutkan dengan PAW yang luar 
biasa! Sedangkan Firman Tuhan hari itu 
mengangkat tema “My Church is My Home” 
diawali dengan ilustrasi berupa drama 
singkat oleh beberapa kakak pelayan anak. 


DOA MALAM SPESIAL HARI KEMERDEKAAN 


“INDONESIA 


PEMBICARA: PDT, WELYAR KAUNTU If 


JUMAT, 14 AGUSTUS 2015 
MAIN HALL GMS SURABAYA 


PUKUL 19.00 WIB, 


MENYEMBAH 
TUHAN” 


Gereja Mawar Sharon 


Connect Me 


Jika anda rindu untuk bergabung dalam Connect Group, silakan 
mengisi form ini dan berikan kepada usher selesai ibadah. 


DN PULAU LN NA (UP) 
UMUF 5 sanam th 

Status: Lajang / Menikah 

Mamat lengkap: 3 cuka dnanansan asmeratam kesana anne 


Telapon HP Hama aman 
Bisa dihubungi pada : ......oooooo.o.ooo.o. (Hari /Jam) 


Connect Group yang diinginkan berdasarkan: 

(beri tanda X) 

O Sesuai usia (Anak/ Pelajar/ Pemuda/ Pro. M/ Keluarga) 

O Dekat rumah 

O Pengusaha / Wiraswasta 

O LAIN-IAIN .accosevencoo Pa Nan AN Yapen, KE P 
(Hobby, jenis pekerjaan) 

Saya memiliki tempat yang dapat digunakan untuk CG 

Oya O tidak 


|. CONTACT US 
SA LE mone gms.or. Hug pasha Aa “9 


(031) 5461188546 2288 .. 
au an ya Mi Suki 0. Dargprng 


' V 


